WikipediA 


Bahasa Chamorro 


Bahasa Chamorro atau aslinya Fino' Chamoru adalah 
sebuah bahasa Austronesia dari Rumpun bahasa Melayu- 
Polinesia, dengan banyak pengaruh dari bahasa Spanyol. 
Penutur bahasa ini sekitar 47.000 jiwa (35 ribu dari Guam 
dan 12 ribu dari Kepulauan Mariana Utara . ^ 


Tanda "Hafa Adai" di Bandara 
Internasional Antonio b. Won Pat di 
Guam 

Bahasa Chamorro sekarang dalam keadaan terancam, dengan sebuah 
jurang terjal dalam kefasihan dalam seabad terakhir. Diperkirakan 
75% dari penduduk Guam terpelajar dalam bahasa Chamorro pada saat Amerika Serikat merebut pulau ini 
dari Spanyol dalam Perang Spanyol-Amerika.^ Seabad kemudian, pada sensus Amerika Serikat tahun 2000 
menunjukkan bahwa kurang dari 20% dari orang Chamorro yang tinggal di Guam berbicara dalam bahasa 
asalnya dengan lancar, dan kebanyakan dari mereka berumur di atas 55 tahun. 

Revitalisasi 



Daftar isi 

Penutur 

Revitalisasi 

Frase dasar Chamorro 

Referensi 

Pranala luar 


Penutur 



Chamorro 


Fino' Chamoru 

Dituturkan di 

Kepulauan Mariana 

Penutur 

tak diketahui (95.000; versi 

bahasa 

1990-2010) 

Rumpun 

Austronesia 

bahasa 

■ Malayo-Polinesia 


■ Malayo-Polinesia Inti 


■ Malayo-Polinesia Tengah- 


Timur ? 


■ Chamorro 


Status resmi 

Bahasa 

■■ Guam 

resmi di 

Kepulauan Mariana Utara 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

ch 

ISO 639-2 

cha 

ISO 639-3 

cha 


*■ t» 

* 


Berbagai perwakilan dari Guam berkali-kali gagal untuk melobi Amerika Serikat agar AS mengambil 
tindakan untuk mempromosikan dan melindungi serta menjaga bahasa Chamorro. Pada tahun 2013, "Guam 
akan melembagakan UU Publik 31-45 (http://www.guamlegislature.org/Public_Laws_31st/P.L.%2031-45% 
20SBill%20No.%2095-31.pdf), yaitu menambahkan pelajaran bahasa dan budaya Chamorro di sekolah- 
sekolah Guam" serta memperluas perintah dengan menyertakan Kelas 7 sampai 10.'® 































Frase dasar Chamorro 


Hafa Adai 

Halo [intim] 

Memorias [Spainsh cuded] 

Selamat ya 

Kao mamaolek ha' hao? 

Bagaimana kabarmu? [intim] 

Hafa tatatmanu hao? 

Bagaimana kabarmu? 

Hayi na'an-mu? 

Siapa nama kamu? 

Na'an-hu si Chris 

Namaku Chris. 

Nalang yo' 

Saya lapar. 

Ma'o yo' 

Aku haus 

Pat Esta 

Selamat tinggal 

Asta agupa' 

Sampai besok 

Si Yu'us ma'asi' 

Terima kasih 


Referensi 


1. A Chung, Sandra. 1998. The design of agreement: Evidence from Chamorro. University of 
Chicago Press: Chicago. 

2. A Carano, Paul and Sanchez, Pedro A Complete History of Guam. Tokyo and Rutland.VT: 
Charles Tuttle Co., 1964. 

3. A "Guam to Increase Education in Indigenous Language and Culture". Open Equal Free. 
Education. Development. 29 August 2012. Diakses tanggal 2012-09-06. 


Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Chamorro (http://www.ethnologue.com/sh 
ow_language.asp?code=cha) di Ethnologue 

■ http://ns.gov.gu/language.html 

■ http://www.offisland.com/thelanguage.html 

■ Rafael Rodrfguez-Ponga. Del espahol al chamorro: Lenguas en contacto en el Paclfico. 
Madrid, 2009, Ediciones Gondo, www.edicionesgondo.com 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Chamorro 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Chamorro&oldid=13786643" 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 Maret 2018, pukul 22.39. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






























